Buku Ajar 
Statistik 
— 


& 
3 


« 
engkap | ipusnas:td 


BUKU AJAR 
METLIT DAN STATISTIK 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


UU No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta 

Fungsi dan Sifat hak Cipta Pasal 2 

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak 
Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul 
secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi 
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 


Hak Terkait Pasal 49 

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang 
pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau 
menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya. 


Sanksi Pelanggaran Pasal 72 

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) 
dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) 
bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 
atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, 
atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran 
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 


iii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BUKU AJAR 
METLIT DAN STATISTIK 


Syukra Alhamda, SKM., M.Kes. 


@eepublish 


glorify and develop the intellectual of human's life 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


9 


deepublish | publisher 


Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman 
Jl.Kaliurang Km.9,3 - Yogyakarta 55581 
Telp/Faks: (0274) 4533427 
Website: www.deepublish.co.id 
www.penerbitdeepublish.com 
E-mail: deepublish@ymail.com 


Katalog Dalam Terbitan (KDT) 


ALHAMDA, Syukra 
Buku Ajar Metlit dan Statistik/oleh Syukta Alhamda.--Ed.1, Cet. 1-- 
Yogyakarta: Deepublish, Januari 2016. 


xiii, 167 hlm. Uk:14x20 cm 
ISBN 978-602-401-100-0 


1. Metode Penelitian dan Statistik 1. Judul 
310 


Desain cover : Unggul Pebri Hastanto 
Penata letak : Dian Nur Rachmawati 


PENERBIT DEEPUBLISH 
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA) 
Anggota IKAPI (076/DIY/2012) 


Copyright 02016 by Deepublish Publisher 
All Right Reserved 


Isi diluar tanggung jawab percetakan 
Hak cipta dilindungi undang-undang 
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau 
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini 
tanpa izin tertulis dari Penerbit. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


KATA PENGANTAR 


Buku Ajar ini disusun sebagai pelengkap materi mata 
kuliah Metode Penelitian dan Statistik yang penulis ampu. 
Penulis berusaha menyajikan konsep-konsep dasar metode 
penelitian dan statistik serta beberapa teori dan model 
pendekatan/strategi yang sering digunakan untuk 
merencanakan pembuatan proposal penelitian, penulisan 
laporan penelitian, presentasi hasil serta penggunaan 
statistik sebagai instrumen penelitian. 

Uraian dalam Buku Ajar ini tidak hanya terbatas 
pada pengertian sempit metode penelitian dan statistik 
melainkan diperluas dengan pembahasan tentang aspek- 
aspek penting yang berkaitan dengan penelitian kesehatan 
dan lebih khusus penelitian kesehatan masyarakat, 
keperawatan gigi dan kesehatan lainnya secara umum. Hal 
ini penulis pandang perlu, karena mengingat kenyataan 
bahwa dalam penguasaan materi metode penelitian dan 
statistik dalam bidang kesehatan masyarakat sangat kurang 
atau minim sekali baik di kalangan mahasiswa atau pun 
praktisi kesehatan lainnya. Sehingga dengan adanya buku 
ajar ini dapat menambah khasanah ilmu penelitian dan 


bagaimana cara pengolahan data serta menginter- 


vi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


pretasikan data penelitian yang akhirnya akan bermuara 
kepada aplikasi hasil penelitian tersebut. 

Diharapkan setelah membaca buku ajar ini 
mahasiswa program kesehatan (Kesehatan Masyarakat, 
Keperawatan, Kebidanan, atau pun Kedokteran Umum/ 
Gigi, dan jenis tenaga kesehatan lainnya) bisa memperoleh 
gambaran tentang-tentang komponen-komponen utama 
dalam Metode Penelitian dan Statistik dan dapat 
memahami cara penerapan berbagai teori Penelitian dan 
Statistik dalam mengembangkan program kesehatan dan 
memberikan pelayanan kesehatan kepada individu/ 
kelompok masyarakat. Untuk lebih memperdalam 
pemahaman modul ini maka sebaiknya dalam 
penyampaian kuliah Metode Penelitian dan Statistik 
diadakan juga latihan/praktikum terutama ketika 
membahas penggunaan ilmu statistik dalam pengemba- 
ngan hasil penelitian sehingga dapat menggambarkan 
bagaimana sesungguhnya kondisi atau keadaan yang kita 
teliti itu, sehingga selain pengetahuan, diperoleh pula 
keterampilan dalam menganalisis temuan penelitian dan 
dapat mengaplikasikannya di lahan penelitian dimaksud 

Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian 
dan saya sampaikan semoga buku ajar ini bermanfaat bagi 


kita semua, amin ya rabbal alamiin. 


Bukittinggi, 1 Januari 2015, 


Penulis, 


vii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


HALAMAN PERSEMBAHAN 


Kupersembahkan buku ini untuk yang tercinta .... 
Ayah dan Bundaku, karena di dalam tubuhku mengalir 
keringat ayahanda Agustar dan darah bunda Chairani..... 


Untuk istriku tersayang Nova Herawati, S.Kp.G, M.Kes 
yang telah menyelesaikan pendidikan S-2 Magister Ilmu 
Kedokteran Gigi Komunitas dan Pencegahan di FKG-UI 
Jakarta, jadilah sebagai seorang dosen yang bersahaja...... 


Untuk anak-anakku terkasih.... 

Khairunnisa Raudhatul JS dan Rahma Alfiyatul HS, jadilah 
anak-anakku yang shalehah dan raihlah cita-cita demi masa 
depanmu kelak.... 


Karena hidup adalah pilihan, maka pilihan yang kita ambil 
akan menentukan hidup kita di masa depan.... 


Sangat mudah menemui kegagalan dan sulit mencapai 
kesuksesan, karena setiap kesuksesan akan melewati 
kegagalan pada awalnya..... 

Oleh karena itu mari kita laksanakan “Don't wait until 
tomorrow what you can do today” !!! 


viii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DAFTAR ISI 


KATA PENGANTAR. oooowonwonaaeenkemnankaniani vi 
HALAMAN PERSEMBAHAN... viii 
DATAR Ioi nan anakan ix 
BAB I PENELITA Naa maan kkn 1 
Pengertian. Penelitan kana 1 
Jenis-Jenis Penelitian...............ooo 2 
Tape Pee ab uiatamnin 6 
Pendekatan Penelitian Sosial........................... 8 
Karakteristik Ilmu Sosial dan Penelitian....... 11 
Syarat PEmeli La 12 
Perang ESA is 13 
BAB II TUJUAN PENEEITIA Neeoasnsanakanani 18 
Tojuan Penelitan oo aan 18 
Manfaat Hasil Penelitian.................oo. 19 
BAB III METODE PENELITIAN eco. 20 
Pengertian Metode Penelitian........................ 20 
Proses dan Metode Penelitian........................ 21 
ix 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB IV 


BAB V 


BAB VI 


Menyusun Proposal Penelitian...................... 32 


Pertanyaan Pvdluasi ii 33 
PENENTUAN TOPIK PENELITIAN ........... 34 
Topik dan Latar Belakang Masalah 

ANA Dena Da an aa ai 34 
Kriteria Topik/Masalah Penelitian ................ 36 
Proses dan Cara Penentuan Topik ................ 38 
Topas MANASiS WA cone besngen takan ama ahas 41 
PENYUSUNAN PROPOSAL 

PENELITIAN: IDENTIFIKASI DAN 
PEMBATASAN MASALAH eco. 43 
Identifikasi Masalah/Pembatasan 

Masalah akenananubaanuakanansaa 43 
Pembatasan Masalah Penelitian..................... 46 
Tugas MANASIS WA eiembthi onn bek Bk baka 47 
PENYUSUNAN PROPOSAL 

PENELITIAN: RUMUSAN 

MASALAH, TUJUAN DAN 

MANFAAT PENELITIAN eco. 48 
Ramnusan Masalah 48 
'Tajoan Peng dat.bos beb 50 


Saat Pilihan Penggunaan Metode 
Kuantitatif atau Kuantitatif Muncul.............. 52 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB VII 


BAB VIII 


BAB IX 


BAB X 


Manfaat Hasil Penelitian ..................oo. 53 


PENYUSUNAN PROPOSAL 

PENELITIAN: LANDASAN TEORI ........... 55 

Penpentan oom an 55 

Tanplikasi basi Peneliti Dn annannnnan uya 

PENYUSUNAN PROPOSAL 

PENELITIAN: HIPOTESIS 

PENELINAN ea nanas 58 

Pengertian MIpotesiS sessseskkaaan 58 

Ciri-Ciri Hipotesis yamg Baik.cocooo.cooo.o.co. 59 

Penelitian Kualitatif: Tidak Menguji 

Pn ae an 59 

PENYUSUNAN PROPOSAL 

PENELITIAN: OBSERVASI DAN 

PENGUMPULAN DATA... 61 

Observasi dan Pengumpulan Data................ 61 

Sumber Dataset 62 

Prosedur Pengumpulan Data .................... 66 

ANALISIS DATA iserier0onnresnnenseenineasn 79 

Klasifikasi Macam/Jenis Analisis 

Pena ob banana 79 

Analisis Data Kuantitatif............................. 83 
xi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB XI 


BAB XII 


BAB XIII 


BAB XIV 
BAB XV 
BAB XVI 


BAB XVII 


Penyajian/Presentasi Data (The 


Presentattonof FindingS) nsomanteminantaa 86 
GerteraliSasi EMpitIS.wowsnevsasesssnassane 87 
KONSEP STATISTIK ......oooomooceneeentanannannanan 91 
DES mana sahanatnsahansumannnmnba 91 
Ruang Lingkup StatiStiK...ooo.o.oo.ooooo 91 
PENYAJIAN DATA..o.erssossesseve0nsrwarsrvarose0n 98 
Pengen babakan 98 
Jenis Penyajian Tabel dan Kegunaannya...... 98 
TENDENSI SENTRAL... .cococoreneenetnnnan 106 
Mah ea mueasamaamaaman 106 
Median kk ana 107 
Aa Na 107 
SKALA DATA...ooWcooooorownetennnennnannanaann 123 
CARA PENGAMBILAN SAMPLE ............ 129 
MERUMUSKAN HIPOTESIS... 141 
Ja 141 
Jeng Ppob 141 
UJI SATU POPULASI .......2ocororomennnannanaan 153 
Pantai sana 153 
Ja 153 
xii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB XVIII UJI CHI SOUARE......coocoooooooo.oooooo 155 


Penata mmm Kan) 

Chi Sguare (Uji Independensi)..................... 155 

BABXIX . KORELASL....ooomomooomiunssssis 159 

BAB XX KAPITA SELEKTA..ocooooiwmcisesesisesaa 162 

DAFTAR PUSTAKA seersisssenseisnsrnissnssnsnsnisenaa 164 

PROFIE PENULIS ocean aa 165 
xili 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Pengertian Penelitian 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1999, 1028) 
penelitian diartikan sebagai kegiatan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan 
secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan suatu 
persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk 
mengembangkan prinsip-prinsip umum. Hadi (1993, 4) 
mendefinisikan penelitian sebagai usaha untuk 
menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran 
suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan 
prosedur dan metode-metode ilmiah. Kedua pengertian 
tersebut menunjukkan bahwa penelitian merupakan suatu 
proses atau rangkaian yang pada intinya terdiri dari 
kegiatan-kegiatan pengumpulan (penemuan) data, pengo- 
lahan data, analisis data dan penyajian data penelitian. 
Namun biasanya, sebelum penelitian dilakukan peneliti 
menyusun rencana penelitian (proposal rencana 
penelitian), dan setelah yang bersangkutan menyelesaikan 
penelitian, dibuatlah laporan penelitian. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Jenis-Jenis Penelitian 
Hadi (1993, 3) menglasifikasikan jenis-jenis penelitian 
sebagai berikut: 

1. Penelitian menurut bidangnya misalnya riset 
pendidikan, riset sejarah, riset bahasa, riset ilmu 
teknik, riset biologi, riset ekonomi, riset sosial, riset 
politik, dsb. 

2. Penelitan menurut tempatnya terdiri riset 
laboratorium, riset perpustakaan, dan riset kancah. 

3. Penelitian menurut pemakaiannya terdiri riset murni 
dan riset terpakai/aplikatif 

4. Penelitian menurut tujuan umumnya meliputi riset 
eksploratif, riset pengembangan, dan riset verifikatif. 

5. Penelitian menurut tarafnya terdiri riset deskriptif 
dan riset inferensial. 

6. Penelitian menurut pendekatannya: riset longitudinal 
(studi jangka panjang) dan riset cross sectional atau 


time series. 


Singarimbun (1982, 4-8) menyebutkan berbagai jenis 
penelitian seperti penelitian eksperimen, penelitian 
evaluasi, penelitian dasar, penelitian verifikasi, grounded 
research, analisis data sekunder, survai, poll, dan sensus. 

Penelitian eksperimen sangat sesuai untuk menguji 
hipotesis tertentu dan dimaksudkan untuk mengetahui 
apakah variabel intervensi atau variabel eksperimen efektif 


atau tidak. Pelaksanaannya memerlukan konsep dan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


variabel yang jelas dan pengukuran yang cermat. Penelitian 
eksperimen mungkin dilakukan di laboratorium, di kelas 
atau di lapangan. Dalam penelitian eksperimen selalu 
dituntut supaya terdapat data dasar sebelum suatu 
program dilaksanakan baik pada kelompok eksperimen 
maupun pada kelompok pembanding (control group) di 
mana program tidak dilaksanakan. 

Penelitian evaluasi (penelitian terapan, penelitian 
tindakan) mempertanyakan apa yang merupakan masalah 
pokok dari suatu masyarakat, apa program yang dapat 
dilaksanakan untuk mengatasi masalah itu, bagimana 
program itu dapat dilaksanakan, apakah program 
dilaksanakan sebagaimana direncanakan, sampai seberapa 
jauh tujuan yang digariskan suatu program tercapai atau 
mempunyai tanda-tanda akan tercapai. Secara umum 
terdapat dua jenis penelitian evaluasi yaitu evaluasi 
formatif dan evaluasi summatif. Evaluasi formatif biasanya 
melihat dan meneliti pelaksanaan suatu program. Evaluasi 
summatif biasanya dilaksanakan pada akhir program 
untuk mengukur apakah tujuan program tersebut tercapai. 
Penelitian dasar bertujuan menciptakan pengetahuan baru, 
menyusun teori-teori baru dan menguji teori-teori yang 
sudah ada. 

Grounded research merupakan pendekatan dalam 
penelitian yang memberlakukan pandangan: “data sebagai 


sumber teori dan teori berdasarkan data”. Kategori- 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


kategori dan konsep-konsep dikembangkan oleh peneliti di 
lapangan. Teori juga lahir dan berkembang di lapangan. 
Data yang bertambah dimanfaatkan untuk verifikasi teori 
yang timbul di lapangan, yang terus menerus disempur- 
nakan selama penelitian berlangsung. 

Penelitian verifikasi merupakan suatu studi yang 
bertujuan melakukan verifikasi dari teori-teori ataupun 
hipotesis melalui pendekatan kuantitatif dan tes statistik, 
yang hasil akhirnya berupa penerimaan atau penolakan 
teori atau hipotesis. 

Analisis data sekunder merupakan penelitian yang 
memanfaatkan data yang sudah tersedia sehingga studi ini 
merupakan analisis lanjutan atas data hasil survei, dan 
dapat pula berupa studi perbandingan dari studi-studi 
yang telah dilakukan. 

Survai adalah pengumpulan informasi dari sebagian 
populasi (sampel) untuk mewakili seluruh populasi. Dalam 
survai informasi dikumpulkan dari responden dengan 
menggunakan kuesioner. Tujuannya dapat bersifat 
deskriptif ataupun bersifat menjelaskan (menerangkan) 
fenomena dengan meneliti hubungan antar variabel 
penelitian. Poll (polling) adalah survai sampel yang 
terutama menyangkut pendapat umum. Sensus adalah 
pengumpulan data atau informasi dari seluruh populasi. 
Selain itu juga dikenal penelitian “Ex Post Facto”, 


eksperimen, naturalistic, kebijakan, dan sejarah (Sugiyono, 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


1992, 3). Penelitian ex post fakto adalah penelitian yang 
dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan 
kemudian merunut ke belakang melalui data untuk 
menemukan faktor-faktor yang mendahului atau 
menentukan sebab-sebab yang mungkin atas peristiwa 
yang diteliti. 

Penelitian eksperimen adalah penelitian yang 
berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap 
variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara 
ketat. Penelitian naturalistic (metode kualitatif) adalah 
penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi 
obyek yang alami (lawan eksperimen) di mana peneliti 
adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data 
dilakukan secara trianggulasi (gabungan), data yang 
dihasilkan bersifat deskriptif, dan analisis data dilakukan 
secara induktif. Hasil penelitian kualitatif lebih 
menekankan makna daripada generalisasi. 

Penelitian kebijakan adalah suatu proses penelitian 
yang dilakukan pada, atau analisis terhadap masalah- 
masalah sosial yang mendasar, sehingga temuannya dapat 
direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk 
bertindak secara praktis dalam menyelesaikan masalah. 
Penelitian sejarah berkenaan dengan analisis yang logis 
terhadap kejadian-kejadian yang telah berlangsung di masa 
lalu, dan bertujuan merekonstruksi kejadian-kejadian masa 


lampau secara sistematis dan obyektif melalui 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


pengumpulan, evaluasi, verifikasi, dan sintesis data yang 


diperoleh, sehingga dapat ditetapkan fakta-fakta untuk 


membuat suatu kesimpulan. 


Tipe Penelitian 


Tipe penelitian ini dilihat dari tingkat eksplanasi 


(bandingkan dengan Sugiyono, 1992, 5, Istijanto, 2006, 8 


dan 20). Singarimbun (1982, 3-4) menyebutkan 3 tipe 


penelitian: 


1, 


Penelitian Penjajakan (eksploratori) 

Penelitian penjajakan bersifat terbuka, masih 
mencari-cari dan belum mempunyai hipotesis. 
Pengetahuan peneliti tentang gejala yang mau diteliti 
masih sedikit sekali, sehingga dengan penelitian 
penjajakan masalah penelitian dapat dirumuskan 
dengan lebih jelas, terperinci, dan hipotesis dapat 
dikembangkan. Oleh karena itu penelitian penjajakan 
dilakukan sebagai langkah awal untuk penelitian 
yang lebih mendalam. 

Penelitian deskriptif 

Penelitian deskriptif biasanya mempunyai dua 
tujuan. Pertama untuk mengetahui perkembangan 
suatu fenomena, mengetahui frekuensi terjadinya 
suatu aspek fenomena tertentu yang hasilnya 
dicantumkan dalam tabel-tabel frekuensi. Kedua 


untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


sosial tertentu. Penelitian ini biasanya dilakukan 


tanpa hipotesis, dan kalau toh menggunakan 
hipotesis tetapi bukan untuk diuji secara statistik. 
3. Penelitian Penjelasan (asosiatif, kausal) 
Penelitian penjelasan (explanatory research, confir- 
matory research, testing research) menyoroti hubungan 
antara variabel-variabel 
Yara 
Meskipun uraiannya juga mengandung deskripsi, 


penelitian dan menguji 


hipotesis telah dirumuskan sebelumnya. 
tetapi fokusnya terletak pada penjelasan hubungan- 


hubungan (relasi-relasi) antar variabel. 


Tabel1 
Tujuan, Jenis Penelitian, Tingkat Eksplanasi dan Jenis Data 
Penelitian 
Tingkat 
Ta) — Jenis Penelitian Aa Jenis Data 
Penelitian (Tipe 
Penelitian) 
1.Pemaham | 1. Survei 1. Deskriptif . Kuantitatif 
an 2. Eks Post 2. Komparatif 2. Kualitatif 
2.Penjelasan Facto (sete- 3. Asosiatif . Gabungan 
3.Perkiraan lah terjadi- keduanya 
4.Pengontrol nya 
an peristiwa) 
3. Eksperimen 
4. Naturalistik 
5. Riset 
Kebijakan 
6. Riset 
Tindakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Tingkat 


Ta) La Jenis Penelitian Ekeplanasi Jenis Data 
Penelitian (Tipe 
Penelitian) 

7. Evaluasi 

8. Sejarah 

9. DI 

1. Murni 

2. Terapan 


1. Eksploratif 
2. Deskriptif 
Ekspl 
Sumber: Sugiyono, 1992, 2 


Pendekatan Penelitian Sosial 

Dalam ilmu sosial dikenal 2 perspektif teoritis yang 
mendominasi pandangan bidang ilmu sosial ini. Dua 
perspektif ini yaitu positivisme dan fenomenologik 
(Bogdan dan Taylor, 1949, 2). Dalam perspektif positivisme, 
para positivis mencari fakta-fakta ataupun penyebab- 
penyebab dari suatu fenomena sosial dan sedikit menaruh 
perhatian pada kondisi subyektif individual. Jadi ilmuwan 
sosial pada kelompok ini terutama memperhatikan fakta- 
fakta sosial, perilaku manusia, atau fenomena sosial sebagai 
hal-hal yang dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan 
eksternal. Sedangkan dalam perspektif fenomenologik, 
para fenomenologis cenderung memahami perilaku 


manusia dari kerangka pikir pemilik atau aktornya sendiri 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


seperti gagasan (ide), perasaan, dan motifnya. Para 
fenomenologis menguji bagaimana dunia dialami. Bagi 
mereka realitas yang penting adalah apa yang 
diimajinasikan orang terjadi. 

Karena kedua kelompok ilmuwan itu memiliki 
perspektif berbeda atas masalah dan jawabannya, maka 
penelitian atau riset yang mereka lakukan juga memiliki 
metodologi yang berbeda. Para positivis meneliti fakta dan 
sebab-sebab melalui metode survei dengan kuesioner, 
penemuan-penemuan kuantitatif dan analisis yang 
menghasilkan data kuantitatif dan yang dibuktikan secara 
statistik untuk menemukan kebenaran hubungan- 
hubungan antar variabel-variabel operasional. Sedangkan 
peneliti fenomenologis mencari pemahaman melalui 
metode-metode kualitatif seperti observasi partisipan, 
wawancara terbuka, dan dokumen personal. Metode ini 
menghasilkan data deskriptif yang memungkinkan mereka 
melihat dunia seperti subyek (pelaku) melihatnya. Jadi data 
yang dikumpulkan berupa kata-kata, pernyataan atau 
ungkapan, gerakan tubuh dan wajah, serta perilaku 
orang-orang yang bersangkutan. 

Namun demikian bukan berarti para positivis tidak 
dapat menggunakan metode kualitatif untuk memenuhi 
kepentingannya. Sebab data deskriptif dapat dipandang 
sebagai indikator-indikator norma-norma atau nilai-nilai 


kelompok dan faktor-faktor sosial lain yang menyebabkan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


atau menentukan perilaku manusia. Dua pendekatan 
penelitian social tersebut di atas berpengaruh terhadap 
keberadaan dan perkembangan pendekatan penelitian 
kuantitatif dan penelitian kualitatif dalam ilmu social. 
Masing-masing pendekatan memiliki karakteristik yang 
berbeda. Meskipun demikian, dalam diskusi hasil peneliti- 
an pendekatan kuantitatif seringkali dikemukan penting- 
nya peneliti berhasil mengumpulkan dan memperoleh data 
yang dapat digunakan untuk mendukung interpretasi 
output pengolah data, dengan memberikan keterangan 
uraian dan penjelasan obyek penelitian sehingga pembaca 
hasil atau laporan penelitian dapat memahaminya dengan 
lebih baik. 

Menurut Indriartono dan Supomo (1999, 13) terdapat 
asumsi yang berbeda antara pendekatan penelitian 
kuantitatif dan kualitatif. Perbedaan yang dimaksudkan 
dapat dilihat dan dicermati pada table berikut. 


Tabel 2 
Perbedaan Asumsi Pendekatan Penelitian Kuantitatif dan 
Kualitatif 


Pendekatan Kuantitatif Pendekatan Kualitatif 
Realitas bersifat obyektif dan | Realitas bersifat subyektif 
berdimensi tunggal dan berdimensi banyak 


Peneliti independen terhadap | Peneliti berinteraksi dengan 
fakta yang diteliti fakta yang diteliti 
Bebas nilai dan tidak bias Tidak bebas nilai dan bias 


10 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Pendekatan Kuantitatif Pendekatan Kualitatif 
Pendekatan deduktif Pendekatan induktif 
Pengujian teori dengan anali- | Penyusunan teori dengan 
sis kuantitatif analisis kualitatif 


Sumber: Indriantoro dan Supomo, 1999, 13 


Karakteristik Ilmu Sosial dan Penelitian 

Babbie (1973) seperti dikutip oleh Moeljarto (1981) 
mengidentifikasi karakteristik ilmu sosial yang perlu 
diperhatikan pula sebagai kaidah dalam penelitian: 

1. Logik, teratur, dan sederhana (rasional dan orde). 
Hubungan antar konsep di dalam teori, hubungan 
antar variabel penelitian dijelaskan secara logis, 
teratur, dan sederhana sehingga dapat diterima 
umum. 

2. Deterministik. Ilmu pengetahuan menjelaskan suatu 
peristiwa. Setiap kejadian di dunia ini ada faktor 
penyebabnya. Hubungan faktor penyebab ini bersifat 
deterministic terhadap kondisi atau peristiwa yang 
menjadi akibatnya. 

3. Umum atau general. Teori ataupun ilmu 
pengetahuan tertentu itu merupakan hasil pengujian 
dan penelitian terus menerus yang diakui 
kebenarannya secara luas yang menggambarkan 
kenyataan yang ada di dalam suatu populasi, dan 


diakui kebenarannya secara umum. 


11 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Hemat: sedikit variabel. 
Spesifik: konsep dan indikatornya jelas 
Dapat dibuktikan secara empiric (verifikatif, testable) 


ND IR 


Antar subyek punya daya replikasi dengan hasil yang 
sama (valid) 


8. Terbuka bagi adanya perubahan. 


Syarat Peneliti 
Menurut Hadi (1993, 2), setiap peneliti perlu memi-liki: 
1. Sikap tekun, teliti dan cermat dalam mengumpulkan 
fakta. 
2. Cerdas, tajam, dan obyektif dalam menganalisis, 
menginterpretasi dan menarik kesimpulan dari fakta- 


fakta yang dikumpulkan 


Peneliti perlu mengusahakan karakteristik seperti itu 
sebagai kemampuan akademik yang berguna bagi 
pengembangan ilmu dan pembangunan. Hal ini 
merupakan faktor yang terkait dengan proses dan hasil 
penelitian yang dilakukan dan dicapainya. Peneliti yang 
tekun, teliti, cermat dalam mengumpulkan fakta, cerdas, 
tajam dan obyektif dalam menganalisis, menginterpretasi 
dan menarik kesimpulan akan menghasilkan penelitian 
yang logis, teratur, sederhana, mampu memberikan 
penjelasan dengan baik atas suatu obyek penelitian, 
menghasilkan pengujian dan penelitian yang diakui 


kebenarannya dalam menggambarkan kenyataan obyek 


12 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


